









































































































Soeara-Boemipoetera No.2 Lembar jang ke 2, Februari 1920.


Gratificatie Pegawai Gouvernement. 


Sebagaimana saudara-saudara telah mende¬
ngar, bahwa semoea pegawai Gouv. akan diberi
gratificatie. Perkara ini saja berani menentoe¬
kan akan djadinja, hanjalah boelan apa akan
dikeloearkan itoe beloem mengatahoei.
Pada galipnja, semoea orang (pegawai Gouv.)
memperkatakan atau melahirkan senang hatinja
dengan pemberian gratificati itoe, karena me¬
reka merasa dapat hadiah, jang tidak dikira-
kiranja.
Soenggoehlah perkara terseboet mendjadi fiki¬
rannja kaoem ramai, jang soenggoeh benar mem¬
perhatikan keperloean oemoem. Lantaran mana
mereka jakin akan kebenarannja, bahwa mes¬
kipoen dipemandangan ada menjenangkan pada
hatinja si penerima, tetapi akan ada tidak ba¬
iknja djoega bagi si penerima dan orang banjak.
Dengan adanja atoeran pemberian itoe pertja¬
jalah kalau kita tidak soeka memikirkan sesoe¬
atoe perkara, jang telah kedjadian dengan fi¬
kiran, jang dalam, nistjajalah akan mendjadi
ratjoen. Sebab:
a. Moelai dari
pada wektoe sekarang ini,
hampir semoea kaoem boeroeh Gouv. mengerti,
bahwa mereka tidak berbeda dengan kaoem
boeroeh handel atau fabriek, jaitoe bersifat
boeroeh dan si pemberi kerdja. Oleh sebab itoe
mereka mengerti djoega, bahwa perbaikan na¬
sibnja tidak boleh dipertjajakan kepada si pem¬
beri kerdja, lantaran berlainan keperloean.
Maka sebab dari itoe soedah tentoe sadja kaoem
sekerdja laloe mengatoer dirinja dengan seke¬
ras-kerasnja soepaja mereka koeat akan mela¬
wan fihak lawannja, sehingga mereka bisa me¬
noentoet perbaikannja penghidoepan dengan
sempoerna.
b. Moelai pada wektoe ini hampir semoea
boeroeh Gouv. soedah merasa tidak soeka ke¬
besaran, ertinja perasaän, bahwa anggapan
prijaji itoe tidak berharga sekepengpoen. Oleh
sebab itoe, moelai djaoeh djoega rapat hati pa¬
da Gouv. jang sebagai kaoem pemberi kerdja
lantaran jakinlah jang rapat hati itoe menje¬
babkan djatoeh sengsara, sebab gampang akan
diaboei matanja.
c. Kaoem boeroeh Gouv. mengerti, bahwa
oeang hadiah atau gratificatie itoe dari mana
asalnja, ialah dari kaoem kita sendiri, jang
sangat meskin dan sengsara hidoepnja, inilah
sebagian jang terbesar.
d. Dengan pemberian gratificatie ini kaoem
sekerdja akan djadi rapat hati lagi pada pem¬
beri kerdja, meskipoen gratificatie itoe sedikit
poen tidak akan memberi pertolongan tentang
kesoesahannja penghidoepan selama tidak ada
perbaikan gadjih, jang mengingat dengan tim¬
bang tentang harganja keperloean hidoep.
Perbaikan gadjih, jang diberikan kepada ka¬
oem sekerdja, jang tidak dengan toentoetannja
sendiri itoe, hanjalah sekedar góena membikin
dinginnja hati sadja (pengarem-harem Jv.). Ka¬
oem boeroeh rapat hati kepada kaoem pemberi
kerdja iniah jang saja koeatirkan, sebab kita be¬
rani menentoekan, bahwa mereka akan lemebek
oesahanja dalam rapat mempersatoekan diri di¬
antara satoe sama lain, sehingga tidak akan me¬
mikirkan bagimana koeat perserikatannja jang
sebagai benteng kaoem sekerdja.
Pendek kata, kita koeatir, kalau kaoem boe¬
roeh Gouv. tadi kena pengaroeh gratificatie.
Sebab menoeroet fikiran kita, dari pengaroeh
ini tidak sadja melembekkan oesahanja oentoek
memperbaiki diri segolongannja sadja, tetapi
djoega mendjadikan sebab sebagai boedak, jang
tidak berkemaoean.
Kemoedian, meskipoen dalam toelisan kita
ini tidak diterangkan satoe persatoe dengan
djelas, tetapi pertjajalah kita, bahwa saudara-
saudra mengerti, bahwa gratificatie, itoe ratjoen
kita! Akan tetapi, ratjoen, jang diberikan kepada
kita itoe, bergoena besar bagi kita kalau sadja
kita mengerti dan bisa mengatoernja. Beginilah
atoerannja soepaja mendjadi bergoena.
Oleh sebab perhimpoenan kaoem kita pada
sekarang ini tidak bersitat pergerakan boeroeh,
jang sedjati, masih koerang koeat organisatie¬
nja. Pergerakan sekerdja, jang lengkap akan
djandjinja, haroes ada:
1. Persatoean dalam


hati, 2 Weerstandskas dan stakingsfonds, dan
3 Cooperatie. Hal jang ke 2 dan ke 3 terseboet
soesah akan ada pada perserikatan kita, lanta¬
ran gadjih jang kita terima sangat tidak ber¬
sepadan dengan keperloean kita hidoep, sehing¬
ga kita boleh dikata tidak bisa akan mentjoe¬
koepi pembajaran itoe. Sebab itoe hampir se¬
moea pergerakan kaoem kita pada sekarang ini
beloem sempoerna adanja.
Maka dari sebab, jang demikian, hendaklah
saudara-saudara akan mengerti dan gratificatie
itoe tidak dipergoenakan lain keperloean atau
plezier, tetapi boeat melengkapkan alat kita
soepaja mendjadi djangkap.
Saudara. Bagaimana baiknja, kalau oeang
gratificatie itoe masing-masing golongan dikoem¬
poelkan djadi satoe boeat dibikin stakingsfonds
atau boeat mengadakan Cooperatie goena golo¬
ngan sendiri-sendiri.
Oempama: V. S. T. P. poenja lid 10.000 orang
dan kira2 oeang dari gratificatie, jang akan di
terima sekian orang tahadi tidak koerang dari
f 300.000, boekankah oeang sebanjak itoe
soe¬
dah boleh boeat mengadakan cooperatie,
sau¬
dara?
Djikalau kedjadian begitoe, kita akan
dapat
pertolongan jang besar dari cooperatie jang
kita adakan tadi, lantaran keoentoengan, jang
didapatinja bisa djoega dimasoekkan dalam
Weerstandkas, dan lebih oentoen lagi kita tidak
akan dapat dipoekoel oleh pedagang, jang ber¬
djoeal keperloean kita hidoep.
Apabila saudara-saudara soenggoeh merasa
hidoep dapat gontjetan kanan kiri, dan dengan
bersoenggoeh-soenggoeh hati, akan melepaskan
gontjetan itoe, maka moestaillah kalau tidak
mengetoedjoei maksoed kita ini. Demikianlah
keterangannja dengan pendek kita diberi ratjoen,
tetapi djadi sendjata, jang bergoena besar bagi
kita.
Kemoedian kita berseroe kepada sekalian
pemoeka-pemoeka pergerakan sekerdja, hen¬
daklah sama diichtiarkan soepaja djadi begitoe
dalam golongannja sendiri, tentang keterangan
jang lebih djaoeh terserah ke atas kebidjakan
toean-toean.
Demikian poelalah kalau Vakcentrale menim¬
bang perloe, soepaja memberi soerat ma'loemat
kepada vakvereenigingen, jang soedah mendjadi
lidnja Vakcentrale.
Sekarang kita sebagai anggauta dari salah
satoe vakvereeniging berseroe kepada golongan
kita sendiri, seperti berikoet:
SOERAT TERBOEKA,
Kepada sekalian leden dari
perhimpoenan sekerdja P.¬
P. P. B. di Djawa dan Ma¬
doera.
Berhoeboeng dengan gratificatie, jang akan
diberikan kepada sekalian pegawai Gouv. dan
djoega pada kita pandhuiszers, maka perloelah
saja memperingatkan soepaja oeang, jang akan
kita terima itoe tidak dipergoenakan oentoek
keperloean, jang tidak seberapa goenanja, teta¬
pi hendaklah dipergoenakan oentoek mengatoer
persatoean kita, hingga djadi koeat.
Oleh kerena sebagaimana sekalian leden P.¬
P. P. B. telah mengerti dan mengetahoei, bah¬
wa Hoofdbestuur pada wektoe jang terachir
ini beroesaha dengan keras oentoek memper¬
baiki persatoean kita ja'ni terboekti dalam soe¬
rat ma'loemat perkara pendirian Drukkerij P.¬
P. P. B., jang hingga sekarang ini roepanja
saudara2 berat akan membajarnja, maka hen¬
daklah oeang gratificatie jang akan datang ini
soepaja setelah menerima segera dikoempoel¬
kan goena keperloean Drukkerij dengan tidak
dibatasi satoe lid hanja satoe bagian jaitoe lima
roepiah.
Lebih-lebih kita harapkan boeat masing2 orang
tidak mengharapkan gratificatie jang diterima
itoe boeat keperloeannja sendiri, hingga semoea
dikoempoelkan djadi satoe. Oleh kerena boeat
Drukkerij itoe kita mengetahoei tjoekoep seba¬
gian sadja, maka lainja boleh boeat mengada¬
kan cooperatie. Setidak-tidaknja cooperatie jang
diadakan oleh Hoofdbestuur hendaklah diada¬
kan dalam afdeelingnja masing-masing. Perkara
atoerannja saja berani menentoekan, bahwa


Hoofdbestuur nistjaja dengan senang hati akan
merentjanakannja, tetapi setelah dapat ketera¬
ngan dari afdeelingen, groepen tentang setoe¬
djoenja maksoed ini.
Oleh sebab itoe, haraplah afdeelingen dan 
goepen segera mengadakan perapatan goena
meremboek perkara itoe, kemoedian bagaimana
kepoetoesannja diberitahoekan sepada Hoofd¬
bestuur P. P. P. B.
Saudara-saudara. Inilah keoentoengan, jang
besar bagi kita tentang gratificatie jang akan
datang, sebab kita dapat mengatoer dan kekoe¬
atan jang sekonjong konjong, jaitoe kalau kita
soenggoeh memperhatikan dan akan memper¬
baiki diri di dalam kalangan boeroeh. Kalau
tidak.....
Bergeraklah kaoem kita, djangan lengah.
Kelengahan kita akan memberi lapar pada anak
isteri.
Wassalam
SOERAT
N. B. Barang siapa mengirimkan oeang drukkerij, maka ong¬
kos pengirim itoe soepaja dipikoel olehnja sendiri.


Mohon perlindoengan dan keadilan.
Sebeloem saia mengoeraikan maksoed jang
masih terkandoeng dalam sanoebari saia ini,
lebih dahoeloe saia mohon diperbanjak maaf
kepada sekalian toean-toean pembatja, teroeta¬
ma kepada t. chef van den Pandhuisdienst di
Weltevreden. Adapoen maksoed oeraian tadi
seperti terseboet di bawah ini:
Menoeroet atoeran baroe hal perbaikan gadji
dalam doenia pegadaian jang telah ditetapkan
oleh Dienstchef nanti hari 1 Januari 1920 bagi
pemandangan saia, adalah sedikit katetapan
atoeran jang koerang menjenangkan pada hatinja
sekalian pegawai-pegawai jang berbelandja f 35
(1e kassier dan 2e schatter). 
Sementara saia memikirkan atoeran sematjam
itoe, maka terkedjoetlah hati saia, sekoetika
itoe djoega kepala laloe posing, badan lemah,
toelang linoe, hampir tidak berdaja lagi. Lan¬
taran mana perbaikan hidoep bagi sekalian
pegawai-pegawai jang sepangkat dengan saia
ini (1e kassier dan 2e schatter), dan oentoek
pegawai-pegawai jang bergadji f 25, beloem 2
tahoen dienst dan lain-lainnja.
Lantaran keterangan diatas itoe, saia merasa
bahwa kesetiaän dan pekerdjaän saia ini ter¬
pandang oleh Dientchef semangkin lama se¬
mangkin toeroen harganja dan koerang diper¬
hatikan. Pegawai-pegawai jang telah mendjabat
1e kassier dan 2e schatter harga kepandaian 
dan orangnja akan disamakan dengan pegawai
jang baroe berpangkat 1e uitreiter, 2e kassier 
dan 3e schatter. Apakah ini atoeran soedah
adil, toean redacteur? (Kita bilang „Onbillijk
tidak adil"! tetapi apakah Dienstchef soeka
menoeroeti permintaän Hoofdbestuur P. P. P. B.?
tidak! sebab perbaikan itoe di pandangnja ba¬
rangkali soedah terlaloe sangat banjak makan
oeang. Maar, kalau bangsa Europa meski ke¬
naikan gadji merika itoe soedah sangat pan¬
tasnj, djoega masih akan di tambah. S. Tj.)
Meskipoen pendapatan ini tidak accord pada
itoe peratoeran, tetapi tidak sekali-kali saia
dapat membenarkan pendapatan saia, karena
tidak saksinja atau beloem oemoem. Oleh sebab
itoe sehari-hari saia senantiasa berdaja-oepaja,
bagaimana akal akan memboektikan salah atau
betoelnja pendapatan saia tadi, tetapi beloem
djoega mendapatinja.
Baik benar pada hari ahat 24 Augustus 1919
afdeelingbestuur Madioen mengadakan algemee¬
ne vergadering jang sengadja meremboeg per¬
atoeran baroe itoe, wektoe ketetapan hari ver¬
gadering saia memperloekan datang. Kira-kira
vergadering berdiri 2½ djam lamanja, maka
saia laloe minta pertimbangan kepada sekalian
saudara2 leden P. P. P. B. jang sama berhadlir.
Setelah saia menerangken atoeran terseboet dari
permoelaan hingga penghabisan, dapatlah dja¬
waban dan pertimbangan dari vergadering jang
soenggoeh menjenangkan hati saia. Lantaran
dari itoe maka pendapatan saia telah dimoefakati
oleh vergadering, istimewa saia dapat menerang¬






























































































































































































































